E BOOK AL FALAH 


AHAYA > 


JUDI 


Abul Hasan Ali 


Arti Judi : 


Al-Muwaffag Ibnu Qudamah 
berkata, 


“Qimar (judi) adalah 
perbuatan yang ada unsur 
taruhan, dimana yang menang 
mendapat untung dan yang 
kalah merasakan rugi.” 


Al Mughni, 13: 408. 


Unsur Perjudian : 


1. 


Ada 2 orang yang bertaruh atau 


lebih. 


Ada harta, uang atau benda 


berharga sebagai barang taruhan 


Ada permainan atau undian 
sebagai penentu yang menang 
Yang menang mengambil harta 


dari yang kalah. 


Tujuan Perjudian : 


Mendapatkan harta banyak 
dengan mudah tanpa perlu 


usaha keras. 


SAA mena ) Lal e ES . eN 
Lo pills JAS Be Te õstaail Asis a 


OA äi Jes BLAJI 9 aul 353 dE 


“HAI ORANG-ORANG YANG BERIMAN, 
SESUNGGUHNYA MINUMAN KERAS, 
BERJUDI, (BERKORBAN UNTUK) BERHALA, 
MENGUNDI NASIB DENGAN PANAH, ADALAH 
TERMASUK PERBUATAN SYAITAN. MAKA 
JAUHILAH PERBUATAN-PERBUATAN ITU 
AGAR KAMU MENDAPAT KEBERUNTUNGAN” 
(OS. AL MAIDAH: 90). 


SEKOLAH SUNNAH AL FALAH 


À Sita xx » 


yal Y$ ilang öslasll ps öös; al TE daya Las 
Dogs jäi ¿Jas MPA) U5 i all 353 ye pai) alle 


Sesungguhnya syaitan itu bermaksud 
hendak menimbulkan permusuhan dan 
kebencian di antara kamu dengan minum 
khamar dan berjudi itu, dan menghalangi 
kamu dari mengingat Allah dan shalat; 
maka berhentilah kamu (dari mengerjakan 


pekerjaan itu).” 
D: (QS. Al-Maidah: 90-91). a 


Sekolah Sunnah Al Falah 


Ibnu 
Taimiyah rahimahullah 
berkata : 


“Judi lebih berbahaya dari riba. 
Karena judi memiliki beberapa 
kerusakan: 


(1) memakan harta haram, 


(2) terjerumus dalam permainan 
yang terlarang. 


(3) memalingkan seseorang dari 
dzikrullah, dari shalat, 


(4) juga mudah timbul permusuhan 
dan saling benci. 


Oleh karena itu, maysir diharamkan 
sebelum riba.” 


(Dinukil dari Al Mawsu'ah Al Fighiyyah, 39: 406) 


Kerusakan Lain Yang 
Ditimbulkan 
Perjudian : 


1. Menyebabkan orang malas bekerja 
hingga bangkrut 


2. Menghancurkan rumah tangga 


3. Menjauhkan pelaku dari kehidupan 
sosial yang normal 


4. Pelaku rentan melakukan pencurian, 
perampasan, dan perampokan yang 
hasilnya digunakan untuk judi. 


Contoh Perjudian 
Yang Tersebar Di 
Masyarakat : 


e Judi Online — Judi Slot 

e Olah raga yang kalah 
mentraktir 

e Main kelereng 

e Sepak bola dengan undian 
berhadiah, hadiah 
diambilkan dari uang karcis 
penonton, bukan sponsor 

e Sepeda santai dengan 
hadiah dari iuran peserta 

e Lotere — taruhan bola 


